= Pengujian satu model 


= Peneliti hanya mengajukan satu model (model vs null model) karena tujuannya sangat spesifik. Jika 
model tidak tepat biasanya peneliti sedikit memofidikasinya. Pengujian ini biasanya bertujuan untuk 
membuktikan validitas terkait struktur pengukuran (alat ukur) 


X1 X 


X X 
X X 
X X 


X X 


EHE: 


X X 


NULL MODEL PROPOSED MODEL 


Dalam analisis ini peneliti hanya membandingkan bandul model dengan model yang dikembangkan 
adalah indeks ketepatan model. Prosedur semacam ini sudah jarang pakai dalam penelitian ilmiah. 


Psychological Reports, 1995, 76, 707-710. © Psychological Reports 1995 


CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS OF THE 
ROSENBERG SELF-ESTEEM SCALE ' 


MARK E. SHEVLIN, BRENDAN P. BUNTING, AND CHRISTOPHER ALAN LEWIS 


University of Ulster at Jordanstown 


Summary.—Rosenberg’s Self-esteem Scale is a widely used meg 
esteem; however, the unidimensional nature of theses 
mensional confirmatory factor ans 


0.96; А 


data. ‘gq statisti ne. ier 
t : о - x 
h The goons E ood fit. Tuis e description : z 
This pl 10), gan да an ac | Kosenberg's 
pes mode 
(1965) Selfk dicated ee 2090. -- wid sd instrument for the measure- 
AGE e mh & Tomaka, 1991). It is a self-report 


ment of glc 


riminan 


Pada penelitian ini peneliti menguji validitas diskriminan yang bertujuan untuk menguji 
seberapa berbeda konstruk ukur dari tes yang dikembangkan oleh peneliti dengan 
konstruk ukur yang lain. Selain itu validitas konvergen sekaligus dapat dijawab melalui 
analisis yang dilakukan. 


Contoh 1 (Penelitian Psikometrika) 
Saya ingin menguji apakah alat ukur yang saya kembangkan memiliki kesamaan dengan 
alat ukur yang yang sudah menjadi gold standard dalam pengukuran tertentu. 


Contoh 2 (Penelitian Non Psikometrika) 

Saya ingin menguji apakah dua buah konstruk pengukuran merupakan dua buah yang 
sama ataukah berbeda. misalnya stres dengan ketegangan (arousal), apakah 
kecemasan dan depresi itu merupakan dua buah kontrak yang sama, atau apakah 
kooperasi dan kolaborasi itu merupakan konsep yang sama. 


Self 
Perception 


X4 


Self 
Concept 


| 


X4 е 
X5 Ies 
X6 Ie — 


Handbook of 


| Research Methods 
in Personality Psychology The Importance of Being Valid 


Reliability and the Process of Construct Validation 


edited by 
Richard W. Robins 
R. Chris Fraley Oliver P. John 
Robert F. Krueger Christopher J. Soto 
Interfactor 

Model y df Ay? СНЫ CFI correlation 
1. One general factor: neuroticism 5045 54 2121” .87 .81 М/А 
2. Two uncorrelated factors: anxiety and depression 545 34 2554" „89 «79 .00 
3. Two correlated factors: anxiety and depression 292.4 53 N/A 92 .90 .71 
4. Two correlated factors, plus one cross-loading item 271.9 52  20.5* .93  .91 .67 


Pada penelitian ini dicontohkan bahwa model yang menggunakan yang mengasumsikan depresi dan kecemasan 
adalah konsep yang sama memiliki ketepatan model yang lebih baik dibanding dengan model-model yang lain 


Faktor Spesifik > Faktor Umum 


Menunjukkan bahwa setiap dimensi merupakan dimensi yang bersifat ortogonal sehingga 
skor yang dilaporkan dari alat ukur seharusnya dibuat terpisah 


Faktor Spesifik « Faktor Umum 


Menunjukkan bahwa setiap dimensi merupakan dimensi yang diturunkan dari satu faktor 
yang sama sehingga skor yang dilaporkan dari alat ukur dapat dibuat sebagai skor tunggal 


Faktor Spesifik — Faktor Ümum 


Menunjukkan bahwa setiap dimensi merupakan dimensi yang diturunkan dari satu faktor 
namun oleh karena proporsinya sama, kedua jenis skor (spesifik dan umum) dapat 
dilaporkan 


Personality and individual Differences 116 (2017) 216-227 


Contents lists available at ScienceDirect 


Personality and Individual Differences 


journal homepage: www elsevier-com/locate/paid 


A bifactor-ESEM representation of the Questionnaire for 
Eudaimonic Wellbeing 


Daniela Fadda **, L. Francesca Scalas ?, Mauro Meleddu ?, Alexandre J.S. Morin " 


а Departmen af Education, Peychetags, Plillosaphy, University of Cagliari, Via ls Mirmionis T, 09723 Cagliari, ily 
? Department of Pspcholosy. Concardin University, Canada, 714 Sherbrooke W, Montreal, QC H38 185, Canada 


ARTICLE INFO ABSTRACT 

Article history, The present study aims to provide an improved representation of the factor structure of tl 
Received 22 February 2017 Eudaimonic Wellbeing (QEWB) through the application of the bifactor-exploratory structure 
Received in revised farm 28 April 2017 [ESEMI framework. Using a convenience samole of 438 Italian students (233 males: 205 fe 


Even though a global dimension of eudaimonic wellbeing exists (the 
Gfactor), and shows an adequate criterion-related validity, the QEWB 
cannot be simplistically considered to be a unidimensional measure, 
as it also taps into meaningful specific dimensions that cannot 
adequately be explained by global levels of eudaimonic wellbeing. 


Peneliti menemukan bahwa faktor umum yang dihasilkan oleh pengukuran 
dengan menggunakan QEWB yang dipakai dalam mengukur eudaimonic 
wellbeing masih menyisahkan beberapa varians terkait hal-hal spesifik 
eudaimonic wellbeing sehingga memungkinkan adanya struktur 
multidimensi dalam strukturnya. 


Model Mimic adalah model analisis faktor konfirmatori (CFA) yang melibatkan kovariat. Kovariat dalam 
hal ini dapat dikatakan sebagai kontrol dalam analisis. Sebagai contoh seorang peneliti melakukan CFA 
pada pengukuran konsep diri dengan melibatkan jenis kelamin sebagai kovariat. Model ini sekaligus 
dapat menjawab apakah struktur yang terbentuk asisten laki-laki maupun perempuan. 


Model Mimic adalah model analisis faktor konfirmatori (CFA) yang melibatkan kovariat. Kovariat dalam 
hal ini dapat dikatakan sebagai kontrol dalam analisis. Sebagai contoh seorang peneliti melakukan CFA 
pada pengukuran konsep diri dengan melibatkan jenis kelamin sebagai kovariat. Model ini sekaligus 
dapat menjawab apakah struktur yang terbentuk asisten laki-laki maupun perempuan. 


Widhiarso W, (20/2). Penerapan Model MIMIC untuk Menguji Konsistensi Hasil 
Pengukuran melalui Skala, Journal of Education and Learning. Vol.6 (2) pp. 109-118. 


Penerapan Model MIMIC untuk Menguji Konsistensi Hasil 
Pengukuran melalui Skala 


Wahyu Widhiarso” 
Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada 


Abstract 

This study aimed to demonstrate the use of multiple indicators and multiple (MIMIC) model in testing the 
consistency of the measurement results when it's applied to individuals with different characteristics. Self-Esteem 
and Student Motivation Scale were employed to measure participant attributes. Impact of three student 
characteristics (gender, intelligence and school location) on both measurement model were examined. Total of 2981 
students from 30 cities of 15 provinces were participated in this study. Data analysis was utilized using 


Se 
Facto 


der 
alysis 


6 


CFA untuk menguji 
Bias Pengukuran (DIF) 


